INDEKS m 
'KEMAHALAN 


KONSTRUKSI 2016 


KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 


BADAN PUSAT STATISTIK 
KABUPATEN WALMAHERA TENGAH 


эз эче Pro um 4 а 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 
2016 


ISBN : 978-602-662-104-7 

No. Publikasi : 82020.1714 
Katalog : 7102025.8202 

Ukuran Buku : 14,8 cm x21cm 
Jumlah Halaman : xii + 77 halaman 


Naskah : 
Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah 


Penyunting : 
Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah 


Desain Kover : 
Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah 


Ilustrasi Kover : 
Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah 


Sumber Ilustrasi : 


Diterbitkan oleh : 
O BPS Kabupaten Halmahera Tengah 


Dicetak oleh : 
CV.Tara Taro 


Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau 
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial 
tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik 


PETA WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 


E iia id 


Πλ taj) 


Ge 


KATA PENGANTAR 


Kebijakan Otonomi Daerah yang dikeluarkan pemerintah sejak 
tanggal 1 Januari 2001 dilandasi oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan 
melakukan pembangunan secara merata dan adil agar tujuan pembangunan 
nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara 
efektif dan efisien. Dana perimbangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 
kebijakan otonomi daerah antara lain adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Salah 
satu indikator yang digunakan untuk menghitung DAU adalah Indeks 
Kemahalan Konstruksi (IKK). 


Data IKK diperoleh dari hasil Survei Harga Perdagangan Besar (SHPB) 
khusus bahan bangunan/konstruksi yang dilaksanakan di seluruh 
kabupaten/kota di Indonesia. IKK sangat ringkas, namun data ini dapat 
menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi di kabupaten/kota masing- 
masing. 


Weda, Oktober 2017 
Kepala BPS 
Kabupaten Halmahera Tengah 


fi 


— vr 


Iwan Fajar Prasetyawan, S.ST 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | v 


KATA PENGANTAR 
DAFTAR ISI 


DAFTAR ISI 


PENDAHULUAN 


. INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI 
Konsep Pemikiran ................................................ 
Metode Penghitungan IKK ................................... 
PKK LO iii Pinta 


ANALISIS IKK 


Profil Kabupaten Halmahera Tengah .................................... 
IKK Kabupaten Halmahera Tengah......................................... 
. LAMPIRAN 
Penghitungan diagram timbang IKK 2016............................. 
Kuesioner IKK 2016.............................................. 


halaman 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | vii 


Tabel 1. 


Tabel 2. 


Tabel 3. 


Tabel 4. 


DAFTAR TABEL 


Nama Desa yang Terdapat di Setiap Kecamatan 
dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah 
Tahun: 2014862 2.2. catan a a Non 


IKK Kabupaten/Kota yang Ada di Sekitar 
Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2016........... 


Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi 2016 ......... 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 


halaman 


18 


20 
63 


65 


viii | Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 


DAFTAR GAMBAR 


halaman 

Gambar 1. Peta Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut 

Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku Utara, 

κ m2016: κ ο ο ο ο ος 21 
Gambar 2. Grafik Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut 

Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku Utara, 

tahun 2016555 a a aa nahan des 22 
Gambar 3. Bagan hubungan antara proyek, system dan 

A Вр AA 34 
Gambar 4. Bagan Proses penghitungan IKK 2016 secara 

keseluruhan beserta dengan penggunaan 

penimbang ..................... Ж W................................ 39 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | ix 


PENJELASAN UMUM 


Tanda-tanda, satuan-satuan, dan lain-lainnya yang digunakan dalam publikasi 
ini adalah sebagai berikut: 


1. TANDA-TANDA 
Data tidak tersedia 
Tidak ada atau nol Dos 


Data dapat diabaikan : 0 
Tanda decimal ~ > 
Data tidak dapat ditampilkan : NA 


Angka perkiraan 

Angka sementara 

Angka sangat sementara 
Angka diperbaiki 


2. SATUAN 

barel : 158,99 liter = 1/6,2898 m? 
hektar (ha) : 10 000 m? 
kilometer (km) :1000 meter (m) 
knot : 1,8523 km/jam 
kuintal :100 kg 

Kwh :1000 Watt hour 
MWh :1000 KWh 

liter (untuk beras) : 0,80 kg 

ons : 28,31 gram 

ton : 1000 kg 


Satuan lain: buah, dus, butir, helai/lembar, kaleng, batang, pulsa, ton 
kilometer (ton-km), jam, menit, persen (X). 


Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka. 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | xi 


1 PENDAHULUAN 


PENDAHULUAN 


1.1 Latar Belakang 

Kebijakan Otonomi Daerah (Otoda) yang diundangkan oleh pemerintah 
sejak tahun 2000 diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan 
pembangunan di semua daerah. Dengan penerapan kebijakan ini diharapkan 
tujuan pembangunan nasional yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat 
tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan lain dari kebijakan Otoda adalah 
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga ketimpangan antar 
daerah dapat teratasi. Pemerintah daerah terutama yang masih tertinggal 
diharapkan mampu mengelola keuangan daerah dan memanfaatkan sumber 
daya alam yang terdapat di daerahnya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
meningkat. Kebijakan Otonomi Daerah yang dikeluarkan pemerintah sejak 
tanggal 1 Januari 2001 dilandasi oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 
tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 


Pembangunan terdesentralisasi yang telah diterapkan selama ini 
membutuhkan suatu indikator guna perimbangan keuangan daerah otonom. 
Salah satu dana perimbangan tersebut ialah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU 
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan 
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai 
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan UU 
No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21. DAU merupakan instrument transfer yang 
dimaksudkan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah, 
sekaligus memeratakan kemampuan antar daerah. Indeks Kemahalan 


Konstruksi (IKK) menjadi komponen penting dalam perumusan Dana Alokasi 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | 3 


PENDAHULUAN 


Umum (DAU) disamping Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM), Luas Wilayah, dan Angka Produk Domestik Bruto (PDRB) perkapita. 

1.2 Tujuan 

Tujuan dilakukannya penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi tahun 2016 
adalah untuk memperoleh gambaran tingkat kesulitan geografis menyediakan 
data dasar dalam rangka kebijakan dana perimbangan 2017 dan utamanya 
digunakan sebagai salah satu variabel kebutuhan fiskal dalam penghitungan 


Dana Alokasi Umum untuk pengalokasian 2017 


4 | Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 


2 IKK 


IKK 


2.1 Konsep Pemikiran 

IKK digunakan sebagai proxy untuk megukur tingkat kesulitan geografis 
suatu daerah, semakin sulit letak geografis daerah maka semakin tinggi pula 
tingkat harga di daerah tersebut. Tidak ada dua gedung kantor yang identik 
atau jembatan yang sama persis, karena masing-masing memiliki karakter dan 
desain yang dibuat khusus untuk ditempatkan pada lokasi masing-masing. 

Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), karenanya, didasarkan 
atas suatu pendekatan atau kompromi tertentu. Misalnya yang menjadi objek 
adalah bangunan tempat tinggal, maka bangunan tempat tinggal tersebut 
harus mengakomodir berbagai macam rancangan dan model. 

Untuk tujuan membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah, 
dikenal ada dua metoda penghitungan, yaitu pertama dengan pendekatan 
input, dan kedua dengan pendekatan harga output. Pendekatan harga input 
yaitu dengan mencatat semua material penting yang digunakan digabung 
dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing. 
Kelemahan metoda ini adalah bahwa kegiatan konstruksi dianggap 
mempunyai produktivitas yang sama dan tidak mempertimbangkan overhead 
cost. Pendekatan output dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi 
yang sudah jadi. Pada pendekatan output kelemahannya adalah bahwa dalam 
harga bangunan sudah termasuk manajemen cost dan keuntungan kontraktor 
yang bervariasi antar daerah dan antar proyek sehingga tidak memadai untuk 


tujuan membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah. 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | 7 


IKK 


Alternatifnya adalah mengumpulkan harga konstruksi yang bisa 
mencakup overhead cost dan produktivitas pekerja tanpa memasukan 
manajemen cost dan keuntungan kontraktor. Caranya adalah dengan 
mengumpulkan harga komponen bangunan seperti harga dinding, atap, dan 
sebagainya. Apabila harga-harga komponen tersebut digabungkan maka akan 
didapatkan harga total proyek yang besarannya berada diatas harga input 
tetapi dibawah harga output karena sudah memasukkan overhead cost dan 
upah tetapi mengeluarkan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Data 
seperti ini bisa didapatkan dari dokumen Bill of Quantity (BoQ) atau Analisis 
Harga Satuan satu proyek yang sudah selesai. Dengan digunakannya realisasi 
APBD pembentukan modal tetap sebagai salah satu penimbang IKK, maka 
setiap tahun IKK satu kabupaten/kota relatif terhadap kabupaten/kota 


berubah-ubah tergantung dari realisasi APBD masing-masing kabupaten/kota. 


2.2 Metode Penghitungan IKK 

Penghitungan IKK 2016 dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap 
pertama adalah penghitungan nilai komponen konstruksi masing-masing 
system dari suatu bangunan untuk setiap kabupaten/ kota. Nilai komponen 
tersebut dihitung menggunakan nilai tertimbang dengan rumus sebagai 


berikut : 


n 
NK= pq 
k=1 


Dengan : 


8 | Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 


IKK 


NK = Nilai Komponen 
Pk = Harga Material/upah/sewa alat ke-k 
αι Ξ Kuantitas/volume material/upah/sewa alat ke-k 


Tahap penghitungan kedua adalah menghitung PPP system dengan 
menggunakan metode regresi Country Product Dummy (CPD). Model regresi 
CPD adalah sebagai berikut : 


In NK = aC; + ВР, +€ 


NK = Nilai Komponen 
Ci = Dummy kab/ kota 
P, = Dummy komponen dalam suatu system 


a; dan Pj = Koefisien Regresi 
PPP Sistem = ехр(а;) 
Tahap penghitungan ketiga adalah menghitung PPP bangunan menggunakan 


metode rata-rata geometric dengan rumus sebagai berikut : 
А 1 
PPPyangunan = Ti РРР вет)” 
Tahap penghitungan terakhir adalah menghitung IKK kabupaten/kota dengan 
menggunakan metode rata-rata geometric tertimbang (bobot APBD) dengan 
rumus sebagai berikut : 


n 
IK Krap kota = q | νο μας 


i=1 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | 9 


IKK 


2.3 IKK 2016 


IKK sudah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk 
menghitung IKK adalah BoQ tahun 2003. Perkembangan teknik sipil sangat 
cepat ditambah lagi dengan pesatnya industri bahan bangunan. Saat ini 
material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi sudah banyak yang 
berubah atau muncul model baru seperti batako ringan, atap baja ringan, 
kusen aluminium, dsb. Peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah yang 
mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Hal-hal tersebut 
mengakibatkan BoO 2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK 
tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu mulai tahun 2013 
penghitungan IKK sudah menggunakan BoQ terbaru yang dikumpulkan pada 
tahun 2012. 

Sedangkan IKK tahun 2016 menggunakan penimbang lebih lengkap dan 
up to date yaitu menggunakan updating BoQ sampai tahun 2015. 

IKK tahun 2016 menggunakan data harga komoditi konstruksi, sewa alat berat 
dan upah tenaga kerja yang dikumpulkan dalam 4 periode pencacahan yaitu 
akhir Juli 2015, Oktober 2015, Januari 2016, dan April 2016. Seperti halnya IKK 
tahun 2015, IKK tahun 2016 menggunakan 4 (empat) periode pencacahan 
dikarenakan periode tersebut mencakup masa perencanaan dan 


pembangunan suatu proyek konstruksi. 


10 | Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 


IKK 


è > 


ЖУУ 
li EL 
Т. 
a 


y 
6601 ijji 
P 


ТТТ Т, гаг РР 
Аа О] 
VLOWNILVINGYY ІПЫПМЭЙ ISUNHLSNON NVIVHVWIN SHJONI 
wnwn 
Iseyojy eueg кашы 
uebunyybuad 1оуеў!ри! mens ana τα... Tun бирине 
mes yejes ¡ebeqas MI veyueqweßäuaw Sue jeiseds зәри yejepe яу! 
k 910Z(ODIDISMOQIISNOYNNVTVHVITDISYONI j 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | 11 


3 ANALISIS IKK 


ANALISIS IKK 
3.1 Profil Kabupaten Halmahera Tengah 

Kabupaten Halmahera Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi 
Maluku Utara yang mempunyai ibukota di Weda. Secara geografis letak 
Kabupaten Halmahera Tengah di antara 0°45’ Lintang Utara — 0°15’ 
Lintang Selatan dan 127°45’ — 129°26’ Bujur Timur. Luas wilayah 
Kabupaten Halmahera Tengah tercatat 8.381,48 km? dengan luas daratan 
sebesar 2.276,83 km? dan lautan sebesar 6.104,65 km”. Kabupaten 
Halmahera Tengah terdiri dari 10 kecamatan, 63 desa. 

Kabupaten Halmahera Tengah berbatasan dengan Kabupaten 
Halmahera Timur di sebelah utara, Provinsi Papua Barat di sebelah timur, 
Kota Tidore Kepulauan di sebelah barat dan Kabupaten Halmahera 
Selatan di sebelah selatan. Selain itu, Halmahera Tengah berbatasan juga 
dengan Teluk Buli dan Teluk Weda yang menjadikan hasil perikanan 
sebagai kandungan alam potensial dan layak menjadi andalan. 

Selain potensial dengan hasil perikanan, sejak tahun 2011 di 
Kabupaten Halmahera Tengah ada tempat wisata Weda Resort yang 
terletak di Desa Sawai Itepo, Kecamatan Weda Tengah. Tempat wisata 
yang sudah ada sejak 2011 ini menawarkan diving dan bird watching 
sebagai produk andalannya ini sangat potensial untuk menarik wisatawan 
baik lokal maupun mancanegara sehingga bisa meningkatkan sumbangan 
dari sektor pariwisata terhadap total kegiatan ekonomi di Halmahera 


Tengah. 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | 15 


ANALISIS IKK 


Kabupaten Halmahera Tengah berdiri sejak tahun 1968 sesuai dengan 
kebijaksanaan Gubernur Provinsi Maluku Utara No. Odes 25/1/8 tahun 
1968 dengan maksud dikembangkan untuk dijadikan daerah tingkat II 
yang otonom. Kemudian direstui dengan Skep Mendagri tgl 15 April 1969 
No. Pemda 2/1/33. Dengan demikian secara de facto sejak tahun 1969, 
Kabupaten Halmahera Tengah telah mengatur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri sejajar dengan daerah tingkat II lainnya di Provinsi 
Maluku. 

Pada tahun 1990 daerah Halmahera Tengah dinyatakan sebagai 
daerah Kabupaten penuh. Dengan menyesuaikan pada perkembangan 
waktu dan tuntutan kondisi sosial masyarakat, maka pada tahun 2003, 
dengan UU RI No. I tahun 2003 Kabupaten Halmahera Tengah dimekarkan 
menjadi tiga kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Halmahera Tengah sebagai 
Kabupaten Induk kemudian Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore 
Kepulauan. 

Setelah pemekaran berdasarkan Peraturan Daerah No. 03 Tahun 
2005, wilayah Kabupaten Halmahera Tengah menjadi 6 (enam) 
Kecamatan, yaitu: Weda, Weda Utara, Weda Selatan, Patani, Patani Utara, 
dan Pulau Gebe. Ibukota kabupaten dipindahkan dari Tidore ke salah satu 
kecamatan tersebut yang saat ini menjadi Kota Weda. 

Perkembangan administrasi pemerintahan terus mengalami 


perkembangan untuk lebih mendekatkan masyarakat pada pelayanan 


16 | Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 


ANALISIS IKK 


publik. Adapun jumlah dan nama desa di setiap kecamatan berdasarkan 


kondisi sampai dengan tahun 2016 tercantum pada tabel berikut. 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | 17 


ANALISIS IKK 


Tabel 1. Nama Desa yang Terdapat di Setiap Kecamatan dalam Wilayah 
Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2016 


Kecamatan Desa 
(1) (2) 

1. Weda 1. Nusliko 5. Sidanga 
2. Were 6. Wedana 
3. Nurweda 7. Goeng 
4. Fidy Jaya 

2. Weda Selatan 1. Kluting Jaya 5. Loleo 
2. Wairoro Indah 6. Sumber Sari 
3. Tilope 7. Lembah Asri 
4. Sosowomo 8. Air Salobar 

3. Weda Utara 1. Gemaf 4. Waleh 
2. Sagea 5. Kiya 
3. Fritu 6. UPT Waleh 

4. Weda Tengah 1. Kobe 5. Woekop 
2. Sawai Itepo 6. Woejerana 
3. Lelilef Waibulan 7. Kulo Jaya 
4. Lelilef Sawai 

5. Weda Timur 1. Yeke 3. Dotte 
2. Messa 4. Kotalo 

6. Pulau Gebe 1. Umera 5. Umiyal 
2. Sanafi 6. Sanaf Kacepo 
3. Kacepi 7. Elfanun 
4. Kapaleo 8. Yam 

7. Patani 1. Yeisowo 4. Yondeliu 
2. Wailegi 5. Baka Jaya 
3. Kipai 

8. Patani Utara 1. Gemia 4. Tepeleo Batu Dua 
2. Tepeleo 5. Pantura Jaya 
3. Bilifitu 6. Maliforo 

9. Patani Barat 1. Bobane Indah 4. Moreala 
2. Banemo 5. Sibenpopo 
3. Bobane Jaya 

10. Patani Timur 1. Peniti 4. Pallo 
2. Masure 5. Damuli 
3. Sakam 6. Nursifa 


Ket : Tulisan yang dicetak tebal adalah ibukota kecamatan 


18 | Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 


ANALISIS IKK 


3.2 IKK Kabupaten Halmahera Tengah 

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah angka indeks yang 
menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan harga 
bangunan/konstruksi suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap 
tingkat kemahalan rata-rata nasional (IKK - 100). 

Secara umum, nilai IKK di wilayah timur Indonesia lebih tinggi 
daripada nilai IKK di wilayah barat Indonesia. Keadaan geografis yang luas, 
akses antar wilayah yang sulit, dan sarana prasarana transportasi yang 
belum maksimal adalah beberapa faktor pendukung tingginya nilai IKK di 
wilayah tersebut. 

IKK Provinsi Maluku Utara pada tahun 2016 menduduki peringkat ke- 
3 tertinggi di Indonesia dengan nilai IKK sebesar 127,99. IKK tertinggi pada 
level nasional adalah Provinsi Papua dengan nilai IKK sebesar 239,98 dan 
terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai IKK 93,70. 

IKK Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2016 adalah 126,31. 
Kabupaten Halmahera Tengah menempati urutan ke-enam nilai IKK 
tertinggi pada level provinsi. IKK terendah pada level provinsi adalah 
Kabupaten Halmahera Selatan (111,30). Pada level nasional, IKK tertinggi 
adalah Kabupaten Puncak dengan nilai sebesar 454,67 dan terendah 
adalah Kabupaten Lombok Utara dengan nilai sebesar 81,59. Berikut IKK 


Kabupaten Halmahera Tengah dan sekitarnya: 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | 19 


ANALISIS IKK 


Tabel 2. IKK Kabupaten/Kota yang Ada di Sekitar Kabupaten Halmahera 
Tengah Tahun 2016 


Kode IKK Tahun 
Kabupaten/Kota 
Wilayah 2016 
(1) (2) (3) 

8202 HALMAHERA TENGAH 126,31 
8272 TIDORE KEPULAUAN 128,11 
8206 HALMAHERA TIMUR 128,18 
8271 KOTA TERNATE 127,35 
8204 HALMAHERA SELATAN 111,30 


Sumber : Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2016 


Secara umum pada tahun 2016, IKK Kabupaten Halmahera Tengah 
yakni sebesar 126,31 menempati urutan ke-dua terendah dibandingkan 
dengan IKK di kabupaten sekitar Halmahera Tengah. Secara implisit hal ini 
menggambarkan bahwa secara umum harga barang-barang konstruksi 
yang dibutuhkan untuk membangun satu unit bangunan per satuan 
ukuran luas di Kabupaten Halmahera Tengah termasuk rendah apabila 
dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya. Hal ini tentunya bisa menjadi 
pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam hal perencanaan 
pembangunan sarana dan prasarana fisik, bagi usaha sektor perdagangan 
bahan konstruksi serta bagi pelaku usaha sektor konstruksi di Kabupaten 


Halmahera Tengah. 


20 | Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 


ANALISIS IKK 


Banyak faktor yang mempengaruhi harga barang dan jasa di suatu 
wilayah. Selain sisi permintaan dan penawaran, juga terdapat faktor lain 
seperti jumlah pedagang besar di suatu kota, kondisi jalan yang 
mempengaruhi jalur distribusi, jarak ke tempat asal barang, dan lain-lain. 

Paket komoditas dapat dikategorikan menjadi barang alam/natural 
dan barang pabrikan. Dilihat dari harga rata-rata Provinsi Maluku Utara 
harga barang natural seperti pasir, batu, papan, balok, dan batu split 
Kabupaten Halmahera Tengah relatif murah sedangkan untuk barang 
pabrikan seperti tripleks, cat, aspal, kaca, dan sebagainya relatif masih 
mahal. Barang pabrikan relatif masih mahal karena berasal dari luar 
Maluku Utara, yaitu Surabaya, Manado, dan Makassar. 


Gambar 1. Peta Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/ Kota 


di Provinsi Maluku Utara, tahun 2016 


INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI MENURUT KABUPATEN/KOTA 
DI PROVINSI MALUKU UTARA, TAHUN 2016 


Legenda 

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) 2016, 
Surabaya - 100 

ШЕШ 7500-6499  rrovnsı 

— 05 осоо Т... 

ШШШ 20.00-02.00 

ἘΝ 92.00 - 96,99 

ШЕШ 97.00 - 100,99 

EEE 101.00 - 104,99 

|] 105,00 - 108.99 


1) 109.00 - 112,99 


ШШШ) 113.00 - 116.99 
MA 117.00 - 120.99 
[_ 121.00 - 206.99 
Γι 207 00 - 455.00 


Sumber : Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2016 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | 21 


ANALISIS IKK 


Gambar 2. Grafik Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/ 


Kota di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2016 


IKK Maluku Utara 2016 


128.94 129.23 
128.18 127.35 128-11 


126.31 
124.06 
119.53 
111.3 
Ili 109.9 


Sars e =€ Ss 
2 -- S 
AN 


4, 
ty 
ty > 
Ж 
ο, < 


Sumber : Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2016 


Dari perbandingan harga, letak geografis, dan sarana pelabuhan di 


kabupaten/kota tersebut, dapat dijelaskan asal barang pabrikan diperoleh 


sebagai berikut: 


1. 


Kabupaten Halmahera Tengah mendapatkan sebagian besar bahan 
bangunan/konstruksi dari Manado melalui jalur laut menuju 
Pelabuhan Laut Weda. Selain dari Manado, sebagian bahan 
bangunan/konstruksi berasal dari Ternate melalui jalur laut menuju 
pelabuhan Sofifi dan dilanjutkan melalui jalur darat menuju ibukota 


Halmahera Tengah di Weda. Selain itu ada juga bahan 


22 | Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 


ii. 


iii. 


iv. 


ANALISIS IKK 


bangunan/konstruksi yang berasal dari Tobello Kabupaten Halmahera 
Utara dan Kota Tidore Kepulauan, melalui jalur darat menuju Weda. 
Kota Tidore Kepulauan mendapatkan sebagian besar bahan/bangunan 
dari Kota Ternate melalui jalur laut. 

Kabupaten Halmahera Timur mendapatkan sebagian besar bahan 
bangunan/konstruksi dari Halmahera Utara melalui jalur laut. 


Kota Ternate mendapatkan bahan bangunan/konstruksi dari Surabaya 
dan Makassar melalui jalur laut. Sebelum bahan bangunan/konstruksi 
masuk Kota Ternate, kapal barang terlebih dahulu singgah di 
Kabupaten Halmahera Selatan atau melalui jalur tol laut yaitu singgah 


di Pulau Morotai dan Halmahare Utara terlebih dahulu. 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | 23 


4 LAMPIRAN 


LAMPIRAN 


4.1 Penghitungan Diagram Timbang IKK 2016 
Basket of Construction Component Approach (BOCC) 

Pengumpulan data harga di sektor konstruksi menggunakan pendekatan 
Basket of Construction Components (BOCC). Metode pendekatan ini didesain 
untuk tujuan perbandingan antar wilayah. Data harga yang dikumpulkan 
terdiri dari komponen konstruksi utama dan input dasar yang umum dalam 
suatu wilayah. 

Komponen konstruksi adalah output fisik konstruksi yang diproduksi 
sebagai tahap intermediate dalam proyek konstruksi. Elemen kunci dalam 
proses pendekatan ini adalah semua harga yang diestimasi berhubungan 
dengan komponen yang dipasang, termasuk biaya material, tenaga kerja, dan 
peralatan. Tujuan penggunaan pendekatan BOCC adalah memberikan 
perbandingan harga konstruksi yang lebih sederhana dan biaya yang murah 
dan memungkinkan menggunakan metode Bill of Quantity (BOO). 

Pendekatan BOCC didasarkan pada harga 2 jenis komponen, yakni 
komponen gabungan dan input dasar. Selanjutnya untuk tujuan estimasi 
perbandingan antar wilayah, komponen-komponen tersebut dikelompokan 
dalam bentuk sistem-sistem konstruksi. Sistem-sistem tersebut selajutnya 
dikelompokkan ke dalam basic heading. 

Sektor konstruksi diklasifikasikan ke dalam 3 kategori yang disebut 
sebagai basic heading yaitu: 

a. Gedung Bangunan 


b. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | 27 


LAMPIRAN 


ο. Bangunan Lainnya 

Gedung dan Bangunan yang termasuk dalam lingkup penghitungan 
diagram timbang IKK adalah sebagai berikut: 
1. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, 


real estate, rumah susun, dan perumahan dinas 


2. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung 
perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat 
ibadah, terminal/stasiun dan bangunan monumental. 

Klasifikasi Jalan, irigasi, dan jaringan yang termasuk dalam penghitungan 


diagram timbang adalah sebagai berikut: 


1. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian 


a. Bangunan pengairan, meliputi: pembangunan waduk (reservoir), 
bendung (weir), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan 
drainase irigasi, talang, check dam, tanggul pengendali banjir, tanggul 


laut, krib, dan viaduk. 


b. Bangunan tempat proses hasil pertanian, meliputi: bangunan 


penggilingan, dan bangunan pengeringan.b. 


2. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan 
a. Pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, 
pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu 


lintas. 


28 | Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 


LAMPIRAN 


Bangunan jalan dan jembatan kereta meliputi pembangunan jalan 


dan jembatan kereta. 


Bangunan dermaga, meliputi: pembangunan, pemeliharaan, dan 
perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan 


gelombang. 


Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi 


a. 


Bangunan elektrikal, meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi 
dan transmisi tegangan tinggi. 

Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi konstruksi bangunan 
telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima 
radar, dan bangunan antena. 

Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, pembangunan 
konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api. 

Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi: bangunan sentral 
telefon/telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/penerima 
radar microwave, dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit. 
Instalasi air, meliputi: instalasi air bersih dan air limbah dan saluran 
drainase pada gedung. 

Instalasi listrik, meliputi: pemasangan instalasi jaringan listrik 
tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan 


kuat. 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | 29 


LAMPIRAN 


g. Instalasi gas, meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat 
tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat 
tinggal. 

h. Instalasi listrik jalan, meliputi: instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik 
jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara. 

i. Instalasi jaringan pipa, meliputi: jaringan pipa gas, jaringan air, dan 


jaringan minyak. 


Sedangkan jenis bangunan yang tercakup dalam klasifikasi bangunan 
lainnya adalah sebagai berikut: bangunan terowongan, bangunan sipil lainnya 
(lapangan olahraga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman), 
pemasangan perancah, pemasangan bangunan konstruksi prefab dan 
pemasangan kerangka baja, pengerukan, konstruksi khusus lainnya, instalasi 
jaringan pipa, instalasi bangunan sipil lainnya, dekorasi eksterior, serta 
bangunan sipil lainnya termasuk peningkatan mutu tanah melalui pengeringan 


dan pengerukan. 


Sistem Konstruksi 


Sistem menurut konsep pendekatan BOCC adalah suatu kumpulan 
komponen dalam suatu proyek konstruksi yang bisa menjalankan suatu fungsi 
tertentu. Sistem adalah struktur dalam sebuah bangunan yang diklasifikasikan 
kembali kedalam kumpulan komponen bertujuan untuk mendukung bangunan 
seperti pondasi, atap, eksterior dan interior, dan lainnya. Sistem konstruksi 


pada bangunan rumah dan gedung berbeda dengan klasifikasi jenis bangunan 


30 | Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 


LAMPIRAN 


lainnya. Berikut adalah jenis sistem untuk bangunan rumah dan gedung, dan 


sistem untuk klasifikasi jenis bangunan lainnya. 


Sistem Konstruksi untuk Bangunan Rumah dan Gedung 


Site-work (persiapan) adalah sistem yang berisi komponen konstruksi 
yang berhubungan dengan pekerjaan persiapan dalam rangka 
pembangunan suatu proyek. 

Substructure adalah sistem yang berisi komponen struktur dan jenis 
pekerjaan dibawah permukaan tanah. Sistem ini menahan semua beban 
bagian bangunan yang berada di atasnya seperti balok, atap dan lainnya. 
Superstructure adalah Sistem yang meliputi komponen struktur dan jenis 
pekerjaan diatas permukaan tanah. Sistem ini menahan beban bagian 
bangunan di atasnya. 

Exterior Shell/Building Envelope adalah Sistem yang berisi komponen 
konstruksi yang menyelimuti bangunan (atap). Bangunan ini memberi 
beban pada system superstructure pada bangunan. 

Interior Partitions adalah Sistem yang terdiri dari semua dinding, dan 
bagian bangunan untuk jalan keluar masuk bangunan. 

Interior and Exterior Finishes adalah Sistem yang meliputi komponen 
konstruksi yang bertujuan untuk memperindah bangunan, misalnya 


pengecatan. 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | 31 


LAMPIRAN 


Mechanical and Plumbing adalah Sistem yang meliputi komponen 
konstruksi yang mengatur suhu, saluran air, komunikasi, sistem 
pemadam kebakaran dan lainnya. 

Electrical adalah Sistem yang meliputi komponen konstruksi yang 


berhubungan dengan distribusi listrik dalam sebuah bangunan. 


Sistem Konstruksi untuk Jenis Bangunan Lainnya 


Site-work (persiapan) adalah Sistem yang berisi komponen konstruksi 
yang berhubungan dengan pekerjaan persiapan dalam rangka 
pembangunan suatu proyek. 

Substructure adalah Sistem yang berisi komponen struktur dan jenis 
pekerjaan dibawah permukaan tanah. Sistem ini menahan semua beban 
dari struktur/ bagian bangunan yang berada di atasnya. 

Superstructure adalah Sistem yang meliputi komponen struktur dan jenis 
pekerjaan diatas permukaan tanah. Sistem ini menahan beban bagian 
bangunan di atasnya. 

Mechanical Eguipment adalah Perlengkapan mekanik yang dipasang 
pada suatu bangunan seperti pompa, turbin, pipa penghubung, tower 
pendingin, dan lainnya. 

Electrical Eguipment adalah Peralatan yang terpasang pada bangunan 
yang digunakan untuk sistem distribusi tenaga listrik, distribusi panel, 


pusat kontrol pencahayaan, komunikasi dan lainnya. 


32 | Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 


LAMPIRAN 


° Underground Utility adalah Jaringan bawah tanah, sistem atau fasilitas 
yang digunakan untuk memproduksi, menyimpan, transmisi dan 
distribusi komunikasi atau telekomunikasi, listrik, gas, minyak bumi, 
saluran pembuangan akhir, dan lainnya. Peralatan ini termasuk pipa, 
kabel, fiber optic cable, dan lainnya yang terpasang dibawah permukaan 


tanah. 
Komponen Konstruksi 


° Komponen adalah kombinasi dari beberapa material pada lokasi akhir 
yang dapat diidentifikasikan secara jelas pada tujuannya dalam sebuah 
proyek bangunan dan juga sistemnya. Contoh komponen adalah beton, 
pengecatan eksterior, pengecatan interior, pondasi kolom, dan lainnya. 
Sebuah komponen secara umum terdiri dari beberapa material, tenaga 


kerja dan peralatan. 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | 33 


LAMPIRAN 


Gambar 3. Hubungan antara proyek, sistem, dan komponen 


Komponen 2 


Tenaga = 
Kerja 


Sumber : Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2016 


Biaya masing-masing komponen disusun dari biaya per unit dari material 
yang digunakan dan perkiraan kuantitas dari material, koefisien dan upah 
tenaga kerja, koefisien dan sewa peralatan yang digunakan untuk membangun 
komponen tersebut. Konsep yang mendasar dari pendekatan BOCC adalah 
mengukur relatif harga pada level komponen konstruksi. Sebuah komponen 
kemudian dibagi-bagi kembali kedalam beberapa item pekerjaan konstruksi. 


Komponen konstruksi dapat dianggap sebagai agregasi dari beberapa item 


34 | Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 


LAMPIRAN 


pekerjaan konstruksi yang meliputi material, tenaga kerja, dan peralatan yang 


diperlukan untuk menyelesaikan item pekerjaan tersebut. 


Komponen-komponen yang digunakan dalam penghitungan diagram 
timbang IKK 2013 berbeda antara bangunan 1 (bangunan tempat tinggal) dan 
bangunan 2 (bangunan umum untuk pertanian, bangunan umum untuk jalan, 
jembatan, dan pelabuhan, bangunan umum untuk jatingan air listrik, dan 
komunikasi) bangunan 3 (bangunan lainnya). 

Pendekatan BOCC menggunakan 3 sistem penimbang, yaitu: 

1. W1 adalah penimbang yang digunakan pada level agregasi jenis 
bangunan seperti bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, 
bangunan umum untuk pertanian, jalan, jembatan, dan jaringan, dan 
bangunan lainnya. 

2. W2 adalah penimbang untuk agregasi pada level system konstruksi 

3. W3 adalah penimbang untuk agregasi pada level komponen yang 


termasuk upah tenaga kerja dan sewa peralatan konstruksi. 


Prosedur Penghitungan Penimbang 

Langkah awal yang dilakukan untuk menghitung penimbang IKK adalah 
mengumpulkan Bill of Quantity (BoQ). Pengumpulan BoQ ini dilakukan melalui 
survei diagram timbang IKK tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015. BoQ yang 
dikumpulkan dalam survei ini adalah BoQ realisasi pembangunan suatu 
konstruksi selama tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 di kabupaten/kota yang 


bersangkutan. BoQ ini dikumpulkan dari masing-masing kabupaten/kota agar 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | 35 


LAMPIRAN 


setiap kabupaten/kota memiliki penimbang yang sesuai dengan karakteristik 
pembangunan di wilayahnya masing-masing. 

Tahapan penghitungan diagram timbang dari data BoQ, untuk masing- 
masing kabupaten-kota adalah sebagai berikut: 


1. Pengkodean Data Boa 


Pengkodean merupakan langkah awal yang dilakukan dalam 
pengolahan data BoO. Terdapat beberapa macam kode yang diberikan, 
diantaranya: 

a. Melakukan pengkodean jenis bangunan dan kabupaten/kota 

untuk masing-masing jenis dokumen BoQ yang dikumpulkan. 

b. Melakukan pengkodean sistem pada setiap uraian pekerjaan yang 

terdapat dalam BoO. 

c. Melakukan pengkodean jenis komponen dari setiap uraian 


pekerjaan yang terdapat dalam BoO. 


Setiap uraian pekerjaan BoQ terdapat volume, harga, dan nilai dari 
beberapa bahan bangunan, tenaga kerja yang digunakan, dan sewa 
peralatan. 


Contoh pemberian kode pada dokumen BoQ 


36 | Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 


LAMPIRAN 


g п оов gu ἢ ἢ 

Il. PEKERJAAN PASANGAN - 0 
1 Pas Batu kosong 5004560 14.88 339,345.00 2 1302 Batu kali 12m3 190,000 228,000 
- urug 0.432 m3 130,000 56,160 

2 5600 Pekerja 0.28 oh 40,000 31,200 

1 5300 Tukang batu 0.39 oh 50,000 19,500 

2 5000 Kepala tukang batu 0.039 oh 5000 2,145 

- 1 Mandor 0.039 OH 60,000 2,340 

2 Pas.Batukalı1:5PsKarungasem 234240945 3951 592,565.00 3 1302 Batu kali 11m3 190,000 209,000 
- 3 2000 Semen porland 126 kg 1,200 163,200 

З 1201 Pasir pasang ex karangasar 0.544 m3 210,000 114,240 

3 5600 Pekerja 150h 20,000 60,000 

3 5300 Tukang batu 075 0h 50,000 37,500 

3 5200 Kepala tukang batu 0.075 oh 55,000 4,125 

3 Mandor 005o0h 6000 4500 


2. Menghitung masing-masing tahapan penimbang setiap 


kabupaten/kota. 


Penimbang untuk penghitungan IKK yang berasal dari data BoQ ada 
dua jenis penimbang yakni penimbang material dan penimbang system. 
Penimbang Material digunakan untuk menghitung PPP bangunan yaitu 
share nilai system dari setiap system yang ada dalam suatu bangunan. 

Selain dari data BoQ, penghitungan IKK 2016 juga menggunakan data 
realisasi Anggaran Pendapatan dan Belnaja Daerah (APBD) Tahun 2009- 
2015. Penimbang realisasi APBD digunakan untuk tahap proyek. 

Secara garis besar proses penghitungan IKK 2016 dilalui melalui 
beberapa tahapan, diantaranya : 

1. Mencari paket komoditas, klasifikasi komponen, dan diagram timbang 


material dari data BoQ 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | 37 


LAMPIRAN 


2. Menghitung nilai komponen yakni rata-rata tertimbang aritmatika antara 
data harga hasil survei harga kemahalan konstruksi (VIKK) dengan diagram 
timbang material. 

3. Melakukan regresi CPD dari keseluruhan nilai komponen setiap proyek, 
bangunan, dan system untuk memperoleh PPP sistem. 

Δ. Rata-rata tertimbang aritmatika antara PPP system dengan 
penimbang system setiap proyek dan bangunan untuk memperoleh 
PPP bangunan 

5. Melakukan rata-rata aritmatika dari PPP bangunan untuk 
memperoleh PPP Proyek 

6. Melakukan rata-rata tertimbang aritmatika antara PPP Proyek dengan 
rata-rata data realisasi APBD tahun 2009-2016 untuk memperoleh 


angka IKK. 


Proses penghitungan IKK 2016 secara keseluruhan beserta dengan 


penggunaan penimbang dapat dilihat di bagan di bawah ini. 


38 | Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 


LAMPIRAN 


Gambar 4. Bagan Proses penghitungan IKK 2015 secara keseluruhan 
beserta dengan penggunaan penimbang 


13 Bangunan setiap proyek 
КЭ Sistem setiap bangunan 
LD Komponen setiap sistem 


Paket Komoditas => Klasifikaci -----------------ι 
IKK Komponen 


en -----ξαππῶπ-----Ἴ 
Kabupaten/Kota 1 Э Proyek setiap Kab/Kota | 


Penimbang $ stem(W2) dariBoQ 


5 
1 Озар ' PPP Sistem i jè Share Мав Sistemi + 

|. Timbang 

Material (WI) | 
ЛИШ. 
ia | 


| SewaAlatdan 4 
LB 1 


| 
| 
E ===] 
E E] 


Rata-Rata Tertimbang 
Geometrik 


1 Nilai Komponen = 5 (Р xQ) 


2009-2015 Ї Geomara 


Sumber : Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2016 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | 39 


semebuad 
uebuej epuel 6 


yesesusd 


uesemeßusd jeb6uej 9 


uebue, epuel ` 


јеббие uued 859|95 `+ | ueyeseoued eßßue] ` 


semeSued diN “2 


SYMYONId муа HYIVINIA NVONVYZLIA : и хопа 


вому / uajedngey ` 


ачама NYONYUILAM : 1M019 


yeseauad diN ` 


ИШ ΕΕ BEZ ea 


MMI NVONNLIHSNId VADNVY NVIVA 


“IsulA01d $99 
Ip ΙΕΙΙΞΙΟΧΘΙ jees eped ueyeunßip 3njun ejoyyusjedngey sde ΙΡ ueduisıp еѕҳиәшәа 


uep yeseoued seßnjed yoyo ¡ueSuejepueyp uep esxquedip yepns BueÁ иәшпҳоа ` 
"gdHs uəlo шимір Buek щиә ejep we1601d ajy Jeuuo, yeqnbuew Биреп ` 


“Bulsew-Gulsew Isumold Sdg әх 22 иебиәр pro6-sdgdadus әх WUDIP щиә IIseH `IH 
548 пер ujua ejep шеубола иеуеипббиәш Jojndwoy әз иеҳцериаір зәиогѕәгу ир!$| ` 


-esejas BueÁ циеббиәа esp eyew ewe) Βιβή Bueseg seyjenmyiseyyiseds 


пеашәҳ иеҳпшәџр Yep!) Bir “ewes ѕгиец әроџәа denas Sueseg senjenyyısexyiseds ` 


“eses биед seyfeny μθο ‘иеупшәур yepi eyır Jeuoiseny eped uexnjusyp yea} 


Bued Bueseg yaısuysenjeny sejuoud иеу:еѕерләд цар Bueseg seyjenyiseyyiseds ` 


‘tenses BueÁ eAuyuebbued µθοιρ eyew 
uspuodsa, ueyueSiad ¡pelis] exi” cueyesesued әропәа deyes ynjun ewes uspuodsal 


ueyeyesnig `еќшеџҳәѕ uep ejoyusjedngex ejoyng! Ip ерезәд suey Uspuodsey ` 


-uesa Bueßepad 
nep '(μβιθοθ deyßueieu 115016) ueindwes Bueßeped 'uesnpold uexyajoquedip eyew 
15016 Bueßeped epe yep expr cure] Bueßeped /ΙΟΡΙΒΙΜΙΟΣ ey Isyn.ujsuoyyueunßueq 


ueyeg jenfuew биек 1031411351р/115016 Buebepad yejepe uepucdsey ` 


"uewoped пупа uep Jeuo¡seny eped ueyisduysepip 
SueÁ wey иебиәр хциәр! Bue ueSuede] Ip eIpəsiəl биек ynpoud uep “Jejeje ul 
e61ey еер ueyindwnßusw “sexyyuepiBus w ynlun yejepe ¡ul uns иер uenh, 


ISANYLSNOX VSVf HVAN Nya “1VY39 LVIV VM3S ISANYASNOJA/NVNNINVA NVHV8 VOYVH MVLNIU3S I3AUNS 
MILSILVLS LVSNd Nvavd 


`L 
NyvSvT3rN3di 


LAMPIRAN 


ITODMIA 


Яз Jauoisany 


40 | Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 


LAMPIRAN 


( yoolq pijos) 
биеапрәя 
херц oyeyeg 


чепа 


oyeg 


ii 


Crooyg мојјоЧ) 


Чета биеапџәя oxejeg 


(цезәш eeg) еп 


чепа yeuej ejeg neg ы 
чепа 
Bunung meg 
yelog пех meg | isepuog meg 


umn пем meg 


(бипипб Jised) 
JOD / 10198 1584 


(пех 1584 nel 
sed) 6ueseq ISed 


ШИН 


al [| sj n 


(up 
"eAuurej venyn ‘едищет 
mow) шебиеләуәу 


(BueBepedjonon) 
uepuodsey ewen 


(du) sepuas (аы) jedwejos 
uereg 194 eBJeH чегцеѕ 194 ебзен 


Bueieg sjuor 


"VAV13IS ONVA VANNIVI XIYIW HNI “уау AVAL VAIS NINIW ΙΥΧΌΝΙΔ34 NVONIG IVNSIS HVOVONIW NVAVWVIN Χ383νν438 ONVA ONVIVG 
ANNAN “(INADNV 5ΞΟΧΘΝΟ VANVL VOYVH) NV3393 ONVOVAIA Y NVAIOI IVADNVAIW YISOYO ONVOVAIAE NISNGOYIT YISONO ONVOVGId'L ¡NIANO4SIA SVINONd 


TVINALVIN VOUVH Vivd : ш MONG 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | 41 


LAMPIRAN 


(Buebepodjoxo1) 
чәриодзәы ешем 


νι ааай uerges 194 еблен 


чушазун VOUVH Vivd : ш MONG 


ὝΝνι35ς ONVA VANNIV1 X393W НПИ ‘Уау жуап ΨΧΙΓ “NINIW IVNONINId NYONIG IVNSIS HVIVINIW NVAVWVIN W343WN38 ONVA ONVAVE 
ὰΠΙΝΗ (UNYONV SOXONO VINVL VOYVH) NVYIDI ONVOVOId Y NVAIDI IVADNVYIIW JISOJO ONVOVGIE NISNGOYIT хоно ONVOVGIS I :N3GNO4S33 5νΙΙΝΟΙΝ4 


| aj 
= [| uov-euemn 
а | 

[7] 
παω 
а 


Bueseg ѕешепи 


Bueseg зічәг 


42 | Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 


LAMPIRAN 


3Aəq!3 ipuew yeg 


= 
биде 
weed ugi-d' wwo =P 


вана “(| uenn Ge sire 


JIN uoləg 598 


wd" wwogL=p 


| венн [T] ten (ус aura) 


50104 uo)əg 598 


2007-7502-20 INS 
(una) vojag 1598 


(rooz-zogo-s1 
|" | ins) (oda) ewes 
u Puejozzog риероа 


(P00Z-P902-51 
|" | ins) (оза) wawao 
ú ƏwusoduuoSƏ pueod 


(BueBeped/o403) (du) pues 
Mau) шебиеләўә м аканын uerges 194 eBseH 


"VAVIIS ONVA VANNIVI XIYIW ΗΠΙά΄ναν XYON VAIS N3NIW 1V3ONI334 NYONIG IVNSIS HVOVONIW NVAVWVIN 4393W4I9 ONVA ONYAVI 
ANANN “UNYONV SOXONO V4NV1 VOYVH) NVYIDI ONVOVGId Y NV3323 dVIONVYIW YISOYD ONVOVAIdE NISNGOAdS озо ONVOVGId | ΝΠΩΝΟ4538 SVIMONI 


TVINILVW VOYVH VIVA : ш MONG 


рчешоа uawas 


Bueseg siur 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | 43 


LAMPIRAN 


w 
p buelued μι p MY 


uy 
Buelued „pre Ф MV 


SL a п 


uy 
Buelued „2/1 Ф MV 
SIB eld Bues 


srg 18|4 Buss 


уоҳбиог јәѕогу 


(Bunge; uebuep 
dex6uəl) Jepueys 
ANPNO 19505} 


Wld buas 


Temes | (90 | esun] (а 
(биебер әдуохоз) (du) sepums (аы) redworos |, eques [1998 18907 
uspuodsey ешем uemessede6sey | uemesied еблен 


(up (ш) Buefueg| ., 
*eKuurel ueanyn 'еќишер 


энәш) иебиезәзәу 


"VAVIIS ONVA VANNIVI XIYIW ΗΠ14 “уау жуап VAIS "N3NIW ΙΨΧΘΝΙΝ34 NVONIO IVNSIS HVIVINIW NVAVWVIN A343W439 ONVA ONVAVE 
ὰΠΙΝΗ “(INADNV SOYONO V4NV1 VOYVH) NV33O3 ONVOVGId Y ΝΥ8353 IVADNVAIW JISOYO ONVOVGId"£ NISNIOISZ 850845 ONVOVAId | NIANOASII 5νΙΙΝΟΙΝά 


ΝΤΕ ΑΨ VOUVH VIVA : ш MONG 


Bueseg suar 


44 | Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 


LAMPIRAN 


uedeg mey 
ΙΙ 5ΕΙΡΧ плем 

yojeg nAey 

NAVM 

Het | | | | 1 3 Όλα еба 

Β Ta w 
up ш) Buefueg| , 
(BueBepedyoyog) (du) zepuers (dy) pedwayas 
*eAuuje] шелпуп 'eAuuje| . Bueseg seyieny Bueseg siuor 
pp E uepucdsey ешем uergeg 194 eBJeH uergeg 194 еблен 


ΠΟ 
зейшәзә$ uenyes venyn 


Ὕανιας ONVA VANNIVT A343W Hilid "уау AVON V3If “NINIW ΙΨΧΘΝΙΝ44 NYONIG IVNSIS HVOVON3W NVAVWVIN y333W338 ONVA ONVAVE 
NINN "(INYONY SOXONO УЈМУІ VOYVH) NV3393 ONVOVOIS' Y NV33O23 IVIONVYEIW SISOYO ONVOVOISE NISNGOYITZ YISOYD ONVOVGId'L #NIANOJSIS SVIMONAJ 


TVINI.LYVW VƏzIVH VIVO : Шш MONG 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | 45 


LAMPIRAN 


(du) puns (du) edweos 
uerges 194 eBJeH uerges 194 eBJeH 


"VAVIIS ONVA VANNIV1 4343IW HNI "уау XYON VJI Χ383νν ΙΨΧΘΝΙΝ44 NYONIG IVNSIS HVOVONIW NYAVWVIN 393WI3G ONVA ONVAVI 
ANINN “(INADNV SOXONO V4NV1 VOUVH) NV4393 ONVOVOId Y ΝΥ8353 dVYONVYIW HISOND ONVOVAISE NISNGONAT озо ONVOVGId' | :NIANOASIA 5νΙΜΟΙΝά 


чушалзунм VOMVH Vivd : ш MONG 


nAeyyısag 185 милу 
медиц ed 
биәјиәо) eo 
юнә 
хоашә 18Ο 
ƏVVƏ 
ЕЕ 
ҳодшә! 180 TETAPI 
μαζι 
poomálg / Madu L 
wwe 
poomáld / səldu 1 

Jequia| 
Jegwa| wung Yadu Madu 1ysideq пАеу 
Jequuəl 
зеашә| 
Jegwal wwp Madu 
Jequua| 
Jequuəl| 

шше әјан 


биезе 8 semen 


Bueseg sjuor 


46 | Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 


LAMPIRAN 


era deya pan 


Чету/биәшә©› 
(апвебзәд жерп) 
IRUOISIPEJL Yen 
yeue¡ 6uə)ueo 


(gnowyewem) 


(ир 
“едишще ueanyn ‘еди 
wow) η 


(бшебер әдүомоз) (de) opus 
uepucdsey ewen uemes 194 eBseH 


(du) yedwoyas 
чегцеѕ 294 eBeH 


"WAVLIS ONVA VANNIV1 X333W HITId "уау AVAN VAIS "YINIW ΙΥΧΌΝΙΔ34 NVONIO IVNSIS HVOVONIW NVAVWVIN X333W338 ONVA ONVIVE 
ANINN UNYONV SOADNO VANVI VONVH) NV¥ID3 ONVOVGId'y ΝΥ8353 JVXONVAIW YISONO ONVOVAIA'E NISNGONAZ озо ONVOVGId'L :NIANO4SI4 SVIMONA 


TVINI.LVW уонун VIVA : MONG 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | 47 


LAMPIRAN 


wo (£ x LL x 0ZZ) 
solod 15 umsdÁo 


ануовнулуг 
uinsdAp 
Joduu (бу SSL) 
04/09 ΘΡΕΙΘ wing 
1edsy 
1exo7 (64 SSL) 
04/09 әрезе wing 
IHVSV 
Buluag sojog eoey ш 
Те ТЕ ur 
t 
η ον In “ekuurel (BueBepodjonon) (du) sedwayas Buesa suor 


uspucdsey ewen uemes 194 еблен uemes 194 еблен 


ТУЯҮ135 ONVA VANNIVT XIYIW ΗΠιά΄ναν ανα V3If “NINIW ΙΨΧΘΝΙΝ4ά NYONIG IVNSIS HVOVONIW NVAVWV1N AJYIWNIY ONVA ONVAVE 
NNINN "UNNONY 5ΟΧΘΝΟ VINVL VOAYH) NVYIOI ONVOVAIA Y ΝΨ8353 IV NONVAIW YISONO ONVOVAId"€ NISNGONAZ 815085 ONVOVAIA" 1 NIANOASIN SVINOIN 


TVINI.LVW уонун V LVG : ш MONG 


48 | Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 


LAMPIRAN 


eləpuər uəsny 


(uo 

021 x шэ Og ueunyn 
‘esey ueßusp) 
ејәриәг uneg 


(шор x шр x WZ) 
mug uneg 


(w NZINIHS 
2р5 ep mui o 
мопеце па, шоа узму) 
зү edwog шәр 
шэ (021 х 09) 


II selam nhey 
Leg Bueseg des 
ueunßueg ueyeg 


WAN Pade 


wu SEK 
цеп VAN legen 


¿MI GINI 
чеп VAN Iegey} 


[fa] 


(Buebepadyowo1) (du) puns (du) pedwayas 


'ekuure usanan ЕКШШ | ouodsey ewen uemesaodebuey | uenges od еблен 


ο y 


Ὕανιας ONVA VANNIVI X343W НІ114 "уау AWOH улг “Язу ΙΥΧΘΝΙΝ4ά ΝΥΌΝ3Ω IVASIS HVOVONIW NVAVWVLN 434IW4I9 ONVA ONVIVE 
NINA “(INADNV SOXONO V4NV1 VONVH) NV4393 ONVOVGId Y NVAIDI IVADNVIIW AISOAO ONVOVGId'S NISNGOYIT YISOYD ΘΝΥΘΝΠ34 1 NIANOASIA SVILNO 


TVINILVW уонун Vivd : ш MONG 


Bueseg siur 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | 49 


ur 
Jeda] “ш z buelued 
шш со uejequue1 
ΙΙ δ 


ou! y wunjujuny 
USSNY [Old 


υπο 
ussny оза штшшпгу 


vv edi, buey 
/ „ебәшо„ [Old 


eleg дегу еубиеы 


S¿O 1890 edil 
„Du IBUBO IYO 


520120 әй 
„О, IBUBO [Os 


Oz - €L uewegepay) 
dung jar edwog 


ZL- 8 uewejepay) 
ашпа 
yer was edwog 


"VAVIIS ONVA VANNIVT Χ3Δ3ΝΙ Hild "уау XVAU VAL "NINIW ΙΥΧΌΝΙ834 NYONIG IVNSIS HVIVINIW NYAVWYIN A343W439 ONVA ONYAVI 
NINN “(INADNV 5ΟΧΘΝΟ VANVYI VOYVH) NVYIDI ONVOVOIS Y NVYIDI dVIONVYIW YISOYD ONVOVGId'S NISNGONIT мохо ONVDVA34'L ΝΒΩΝΟ4538 SVINOWd 


“VIVZ.LVIN VOUVH Vivd : ш MONG 


LAMPIRAN 


(up'tos 
чедшәј 
‘yez ‘snp 
ina 'yeng) 
зейшәә5 


Bueseg зічәг 


50 | Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 


LAMPIRAN 


yeng Г] 
yeng 
чепа 


епа 
чепа 
чепа 
чепа 


мв, (хәрчәа 
11) 18 ndwej 


Jaw 0022 
- 0002 URIMIN 


18Η! 
0011-0001 UeINAN 


EN 


48Η! 
099 - 009 чеп 


шу 
1899] ‘ш z buelued 
шш | целедшәл 
uuniuluiniy 


49914 sry биче 


teAuurej ueanyn ‘uue 


(up 


(du) wpuns 
uepuodsey ешем uenes 194 ебен 


(du) yedwoyas 
sous) иебиезәәу uemes sed eBueH 


"VAV1IS ONVA VANNIVI MIYIW HNI "уау XVAU VAIS "N3INIW IVADNIAId NYONIG IVNSIS HVIVINIW NVAVWVIN Χ383νν438 ONVA ONVAVE 
ὰΠΙΝΗ “(INADNV SOADNO VANVI VOYVH) МУУЗЭЗ ONVOVOId Y NV3323 dVIONVYIW YISOYO ONVOVOISE NISNIOYSZ YISOSD ONVOVGId'L :NIGNOdSIY SVIWONAd 


TVINI.LVW уонун Vivd : ш MONG 


Sueseg seyreny 


Bueseg suar 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | 51 


LAMPIRAN 


YOU ПУ IRMAN) “um sod MARA CEUTY YEIEDE ZI W00% ере O Dust TENEH -шсзбшоссыр| 
ATA NANYANA λος ο ο το X 'p MOTE WEYA LAS 177 YMSE MINI 


“WLOWNELYSNE wy ἘΙΌΧΠΒΙ NG YONG NYAL ONYA ΝΒεΠΟΟΜά та NYA TOSSO NDS) 


τ. med jos sad jagen 
SERU UEP кы 590 HARI Sugfued шсбшәр ¿ шоюч HET Jesu Jed UTANG TOL Jed стр Buni many esau DES 


oon TTL WON ерес тщ URGES дос езер δωςή e SDN us Suet жос Cus uep acs SANG ws 
EPET даша д9 VON UND AN BER UDI L SL LOA рес EU ep) AU Jed ANG YENG зеш (an ANDINA) PUE ODA LEIDO шетцет сыг τι шоюч ерес Cu Jed A гез UEP E EGO 
RTA шер BANG лет DNA DON рес kasa HERZEN LIO DUE ызш KERIS Є'в'2 VON Im TIPU {ш шежр yepnz aa Cunt CALY TAN го чжтерє ш CUADRA srqun жрии VEJES | 

- STE OROIT з п 


"VAV1IS ONVA VANNIVI XINIW на VOV жуа! WANT "жзмзуү зухомімза му=мза IVNSIS HVOVONIW NYAVWYIN жам 
ANANN “(INADNY SOXDNO VANVI уонун) NYA MIDI ©му=уаз4с> NVNIDI AV XONVAIW HISOND atadhah NISNGONAZ шоно омуоуазат 
IVINI3LVW VOUVH VIVA : ш MOTA 


52 | Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 


LAMPIRAN 


1 
| 
I 
š 
š 
і 
ἡ 
| 
| 
| 


Peal = 
[ 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | 53 


LAMPIRAN 


54 | Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 


LAMPIRAN 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | 55 


LAMPIRAN 


56 | Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 


TABEL IKK PROVINSI 2016 


Tabel 3. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi 2016 
NO KODE PROVINSI IKK 
(1) (2) (3) (4) 
1 1100 ACEH 100,14 
2 1200 SUMATERA UTARA 102,76 
3 1300 SUMATERA BARAT 103,69 
4 1400 RIAU 103,49 
5 1500 JAMBI 97,99 
6 1600 SUMATERA SELATAN 106,15 
7 1700 BENGKULU 101,86 
8 1800 LAMPUNG 99,40 
9 1900 KEP. BANGKA BELITUNG 107,64 
10 2100 KEPULAUAN RIAU 125,89 
11 3100 DKI JAKARTA 112,48 
12 3200 JAWA BARAT 103,79 
13 3300 JAWA TENGAH 98,96 
14 3400 DI YOGYAKARTA 100,65 
15 3500 JAWA TIMUR 101,78 
16 3600 BANTEN 103,66 
17 5100 BALI 113,32 
18 5200 NUSA TENGGARA BARAT 93,70 
19 5300 NUSA TENGGARA TIMUR 99,82 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | 57 


TABEL IKK PROVINSI 2016 


Tabel 3. (Lanjutan) 

NO KODE PROVINSI IKK 

Mo (2) (3) (4) 

20 6100 KALIMANTAN BARAT 117,91 
21 6200 KALIMANTAN TENGAH 106,95 
22 6300 KALIMANTAN SELATAN 103,55 
23 6400 KALIMANTAN TIMUR 117,60 
24 6500 KALIMANTAN UTARA 127,99 
25 7100 SULAWESI UTARA 111,62 
26 7200 SULAWESI TENGAH 95,63 
27 7300 SULAWESI SELATAN 99,11 
28 7400 SULAWESI TENGGARA 107,98 
29 7500 GORONTALO 101,96 
30 7600 SULAWESI BARAT 98,39 
31 8100 MALUKU 121,76 
32 8200 MALUKU UTARA 127,99 
33 9100 PAPUA BARAT 146,46 
34 9400 PAPUA 239,98 


58 | Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 


TABEL IKK KABUPATEN/ KOTA 2016 


Tabel 4. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2016 
KODE KABUPATEN/KOTA IKK 
(1) (2) (3) 


1100 NANGROE ACEH DARUSSALAM 


1101 KAB SIMEULUE 98,24 
1102 KAB ACEH SINGKIL 92,44 
1103 KAB ACEH SELATAN 93,85 
1104 KAB ACEH TENGGARA 95,87 
1105 KAB ACEH TIMUR 96,00 
1106 KAB ACEH TENGAH 95,85 
1107 KAB ACEH BARAT 96,02 
1108 KAB ACEH BESAR 91,54 
1109 KAB PIDIE 91,86 
1110 KAB BIREUEN 99,56 
1111 KAB ACEH UTARA 104,28 
1112 KAB ACEH BARAT DAYA 89,16 
1113 KAB GAYO LUES 97,51 
1114 KAB ACEH TAMIANG 86,90 
1115 KAB NAGAN RAYA 95,24 
1116 KAB ACEH JAYA 90,50 
1117 KAB BENER MERIAH 94,60 
1118 KAB PIDIE JAYA 87,69 
1171 KOTA BANDA ACEH 94,57 
1172 KOTA SABANG 96,14 
1173 KOTA LANGSA 96,25 
1174 KOTA LHOKSEUMAWE 101,12 
1175 KOTA SUBULUSSALAM 92,79 


1200 SUMATERA UTARA 


1201 KAB NIAS 109,31 
1202 KAB MANDAILING NATAL 102,62 
1203 KAB TAPANULI SELATAN 105,56 
1205 KAB TAPANULI UTARA 94,48 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | 59 


TABEL IKK KABUPATEN/KOTA 2016 


Tabel 4. (Lanjutan) 

KODE KABUPATEN/KOTA IKK 
(1) (2) (3) 
1206 KAB TOBA SAMOSIR 101,53 
1207 KAB LABUHAN BATU 99,99 
1208 KAB ASAHAN 100,50 
1209 KAB SIMALUNGUN 104,89 
1210 KAB DAIRI 105,97 
1211 KAB KARO 104,20 
1212 KAB DELI SERDANG 105,99 
1213 KAB LANGKAT 93,93 
1214 KAB NIAS SELATAN 103,49 
1215 KAB HUMBANG HASUNDUTAN 94,30 
1216 KAB PAKPAK BHARAT 97,00 
1217 KAB SAMOSIR 109,53 
1218 KAB SERDANG BEDAGAI 98,69 
1219 KAB BATU BARA 95,68 
1220 KAB PADANG LAWAS UTARA 100,83 
1221 KAB PADANG LAWAS 108,43 
1222 KAB LABUHAN BATU SELATAN 92,84 
1223 KAB LABUHAN BATU UTARA 99,81 
1271 KOTA SIBOLGA 93,24 
1271 KOTA SIBOLGA 93,24 
1272 KOTA TANJUNGBALAI 99,44 
1273 KOTA PEMATANG SIANTAR 107,37 
1274 KOTA TEBING TINGGI 98,19 
1275 KOTA MEDAN 98,69 
1276 KOTA BINJAI 92,05 
1277 KOTA PADANGSIDIMPUAN 97,90 
1278 KOTA GUNUNG SITOLI 103,31 


1300 SUMATERA BARAT 


1301 KAB KEPULAUAN MENTAWAI 148,28 
1302 KAB PESISIR SELATAN 94,50 
1303 KAB SOLOK 93,65 


60 | Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 


TABEL IKK KABUPATEN/ KOTA 2016 


Tabel 4. (Lanjutan) 

KODE KABUPATEN/KOTA IKK 
(1) (2) (3) 
1304 KAB SWL/SIJUNJUNG 94,99 
1305 KAB TANAH DATAR 95,27 
1306 KAB PADANG PARIAMAN 93,92 
1307 KAB AGAM 97,63 
1308 KAB LIMA PULUH KOTA 97,33 
1309 KAB PASAMAN 89,09 
1310 KAB SOLOK SELATAN 96,61 
1311 KAB DHARMASRAYA 96,92 
1312 KAB PASAMAN BARAT 104,34 
1371 KOTA PADANG 97,90 
1372 KOTA SOLOK 97,75 
1373 KOTA SAWAH LUNTO 96,62 
1374 KOTA PADANG PANJANG 94,28 
1375 KOTA BUKITTINGGI 94,93 
1376 KOTA PAYAKUMBUH 89,76 
1377 KOTA PARIAMAN 96,83 

1400 RIAU 

1401 KAB KUANTAN SINGINGI 90,03 
1402 KAB INDRAGIRI HULU 101,01 
1403 KAB INDRAGIRI HILIR 96,63 
1404 KAB PELALAWAN 95,41 
1405 KAB SIAK 107,11 
1406 KAB KAMPAR 93,72 
1407 KAB ROKAN HULU 88,58 
1408 KAB BENGKALIS 98,74 
1409 KAB ROKAN HILIR 102,41 
1410 KAB KEPULAUAN MERANTI 105,53 
1471 KOTA PEKANBARU 89,57 
1472 KOTA DUMAI 104,15 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | 61 


TABEL IKK KABUPATEN/KOTA 2016 


Tabel 4. (Lanjutan) 


KODE KABUPATEN/KOTA IKK 


(1) (2) (3) 


1500 JAMBI 


1501 KAB KERINCI 87,64 
1502 KAB MERANGIN 95,31 
1503 KAB SAROLANGUN 96,70 
1504 KAB BATANG HARI 88,84 
1505 KAB MUARO JAMBI 89,64 
1506 KAB TANJUNG JABUNG TIMUR 98,60 
1507 KAB TANJUNG JABUNG BARAT 98,06 
1508 KAB TEBO 93,89 
1509 KAB BUNGO 92,72 
1571 KOTA JAMBI 90,96 
1572 KOTA SUNGAI PENUH 86,35 


1600 SUMATERA SELATAN 


1601 KAB OGAN KOMERING ULU 97,06 
1602 KAB OGAN KOMERING ILIR 91,49 
1603 KAB MUARA ENIM 95,34 
1604 KAB LAHAT 103,01 
1605 KAB MUSI RAWAS 103,31 
1606 KAB MUSI BANYUASIN 99,80 
1607 KAB BANYU ASIN 102,41 
1608 KAB OKU SELATAN 87,19 
1609 KAB OKU TIMUR 101,49 
1610 KAB OGAN ILIR 104,95 
1611 KAB EMPAT LAWANG 103,68 
1612 KAB PENUKAL ABAB LEMATANG 103.32 
ILIR 
1613 KAB MUSI RAWAS UTARA 102,71 
1671 KOTA PALEMBANG 99,75 
1672 KOTA PRABUMULIH 103,31 
1673 KOTA PAGAR ALAM 99,13 


62 | Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 


TABEL IKK KABUPATEN/ KOTA 2016 


Tabel 4. (Lanjutan) 
KODE KABUPATEN/KOTA IKK 
(1) (2) (3) 
1674 KOTA LUBUK LINGGAU 107,60 


1700 BENGKULU 


1701 KAB BENGKULU SELATAN 93,54 
1702 KAB REJANG LEBONG 99,26 
1703 KAB BENGKULU UTARA 94,19 
1704 KAB KAUR 93,10 
1705 KAB SELUMA 94,40 
1706 KAB MUKOMUKO 104,06 
1707 KAB LEBONG 96,77 
1708 KAB KEPAHIANG 91,06 
1709 KAB BENGKULU TENGAH 95,77 
1771 KOTA BENGKULU 99,61 


1800 LAMPUNG 


1801 KAB LAMPUNG BARAT 100,42 
1802 KAB TANGGAMUS 94,93 
1803 KAB LAMPUNG SELATAN 90,00 
1804 KAB LAMPUNG TIMUR 88,93 
1805 KAB LAMPUNG TENGAH 89,50 
1806 KAB LAMPUNG UTARA 91,82 
1807 KAB WAY KANAN 94,66 
1808 KAB TULANG BAWANG 97,38 
1809 KAB PESAWARAN 89,46 
1810 KAB PRINGSEWU 91,47 
1811 KAB MESUJI 101,01 
1812 KAB TULANG BAWANG BARAT 102,44 
1813 KAB PESISIR BARAT 100,23 
1871 KOTA BANDAR LAMPUNG 88,18 
1872 KOTA METRO 89,96 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | 63 


TABEL IKK KABUPATEN/KOTA 2016 


Tabel 4. (Lanjutan) 


KODE KABUPATEN/KOTA IKK 


(1) (2) (3) 


1900 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 


1901 KAB BANGKA 104,78 
1902 KAB BELITUNG 94,78 
1903 KAB BANGKA BARAT 106,29 
1904 KAB BANGKA TENGAH 103,43 
1905 KAB BANGKA SELATAN 105,22 
1906 KAB BELITUNG TIMUR 94,15 
1971 KOTA PANGKAL PINANG 104,07 


2100 KEPULAUAN RIAU 


2101 KAB KARIMUN 113,05 
2102 KAB BINTAN 118,10 
2103 KAB NATUNA 143,63 
2104 KAB LINGGA 91,87 
2105 KAB KEP. ANAMBAS 154,26 
2171 KOTA BATAM 111,98 
2172 KOTA TANJUNG PINANG 110,80 


3200 JAWA BARAT 


3201 KAB BOGOR 109,90 
3202 KAB SUKABUMI 96,53 
3203 KAB CIANJUR 99,82 
3204 KAB BANDUNG 108,96 
3205 KAB GARUT 102,51 
3206 KAB TASIKMALAYA 99,94 
3207 KAB CIAMIS 94,97 
3208 KAB KUNINGAN 93,51 
3209 KAB CIREBON 98,76 
3210 KAB MAJALENGKA 100,69 


64 | Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 


TABEL IKK KABUPATEN/ KOTA 2016 


Tabel 4. (Lanjutan) 

KODE KABUPATEN/KOTA IKK 
(1) (2) (3) 
3211 KAB SUMEDANG 97,64 
3212 KAB INDRAMAYU 97,70 
3213 KAB SUBANG 101,52 
3214 KAB PURWAKARTA 107,60 
3215 KAB KARAWANG 105,88 
3216 KAB BEKASI 106,85 
3217 KAB BANDUNG BARAT 97,98 
3218 KAB PANGANDARAN 95,03 
3271 KOTA BOGOR 102,58 
3272 KOTA SUKABUMI 100,57 
3273 KOTA BANDUNG 108,05 
3274 KOTA CIREBON 90,29 
3275 KOTA BEKASI 103,45 
3276 KOTA DEPOK 111,13 
3277 KOTA CIMAHI 103,59 
3278 KOTA TASIKMALAYA 94,18 
3279 KOTA BANJAR 95,01 

3300 JAWA TENGAH 

3301 KAB CILACAP 94,13 
3302 KAB BANYUMAS 89,64 
3303 KAB PURBALINGGA 95,82 
3304 KAB BANJARNEGARA 97,89 
3305 KAB KEBUMEN 89,29 
3306 KAB PURWOREJO 95,54 
3307 KAB WONOSOBO 95,26 
3308 KAB MAGELANG 91,96 
3309 KAB BOYOLALI 97,14 
3310 KAB KLATEN 94,69 
3311 KAB SUKOHARJO 100,19 
3312 KAB WONOGIRI 97,81 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | 65 


TABEL IKK KABUPATEN/KOTA 2016 


Tabel 4. (Lanjutan) 

KODE KABUPATEN/KOTA IKK 
(1) (2) (3) 
3313 KAB KARANGANYAR 99,63 
3314 KAB SRAGEN 99,94 
3315 KAB GROBOGAN 98,91 
3316 KAB BLORA 94,13 
3317 KAB REMBANG 101,02 
3318 KAB PATI 100,73 
3319 KAB KUDUS 92,86 
3320 KAB JEPARA 93,47 
3321 KAB DEMAK 98,86 
3322 KAB SEMARANG 99,42 
3323 KAB TEMANGGUNG 99,05 
3324 KAB KENDAL 98,90 
3325 KAB BATANG 94,14 
3326 KAB PEKALONGAN 93,52 
3327 KAB PEMALANG 98,04 
3328 KAB TEGAL 95,65 
3329 KAB BREBES 96,39 
3371 KOTA MAGELANG 94,58 
3372 KOTA SURAKARTA 99,20 
3373 KOTA SALATIGA 95,44 
3374 KOTA SEMARANG 97,93 
3375 KOTA PEKALONGAN 98,23 
3376 KOTA TEGAL 99,80 


3400 DI YOGYAKARTA 


3401 KAB KULON PROGO 94,14 
3402 KAB BANTUL 96,52 
3403 KAB GUNUNG KIDUL 97,10 
3404 KAB SLEMAN 93,70 
3471 KOTA YOGYAKARTA 93,81 


66 | Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 


TABEL IKK KABUPATEN/ KOTA 2016 


Tabel 4. (Lanjutan) 
KODE KABUPATEN/KOTA IKK 
(1) (2) (3) 

3500 JAWA TIMUR 

3501 KAB PACITAN 96,86 
3502 KAB PONOROGO 99,47 
3503 KAB TRENGGALEK 100,47 
3504 KAB TULUNGAGUNG 93,89 
3505 KAB BLITAR 93,56 
3506 KAB KEDIRI 95,14 
3507 KAB MALANG 99,79 
3508 KAB LUMAJANG 98,20 
3509 KAB JEMBER 94,97 
3510 KAB BANYUWANGI 95,38 
3511 KAB BONDOWOSO 93,46 
3512 KAB SITUBONDO 92,36 
3513 KAB PROBOLINGGO 96,53 
3514 KAB PASURUAN 97,19 
3515 KAB SIDOARJO 102,54 
3516 KAB MOJOKERTO 96,37 
3517 KAB JOMBANG 96,61 
3518 KAB NGANJUK 95,54 
3519 KAB MADIUN 98,15 
3520 KAB MAGETAN 101,35 
3521 KAB NGAWI 102,13 
3522 KAB BOJONEGORO 95,98 
3523 KAB TUBAN 95,41 
3524 KAB LAMONGAN 102,75 
3525 KAB GRESIK 98,80 
3526 KAB BANGKALAN 102,46 
3527 KAB SAMPANG 104,20 
3528 KAB PAMEKASAN 102,57 
3529 KAB SUMENEP 107,78 
3571 KOTA KEDIRI 96,14 
3572 KOTA BLITAR 97,31 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | 67 


TABEL IKK KABUPATEN/KOTA 2016 


Tabel 4. (Lanjutan) 
KODE KABUPATEN/KOTA IKK 
(1) (2) (3) 
3573 KOTA MALANG 100,64 
3574 KOTA PROBOLINGGO 93,59 
3575 KOTA PASURUAN 93,05 
3576 KOTA MOJOKERTO 92,82 
3577 KOTA MADIUN 100,77 
3578 KOTA SURABAYA 100,00 
3579 KOTA BATU 98,61 


3600 BANTEN 


3601 KAB PANDEGLANG 93,57 
3602 KAB LEBAK 90,38 
3603 KAB TANGERANG 109,05 
3604 KAB SERANG 99,31 
3671 KOTA TANGERANG 112,04 
3672 KOTA CILEGON 93,79 
3673 KOTA SERANG 92,87 
3674 KOTA TANGERANG SELATAN 109,52 
5100 BALI 

5101 KAB JEMBRANA 113,47 
5102 KAB TABANAN 111,79 
5103 KAB BADUNG 111,09 
5104 KAB GIANYAR 105,32 
5105 KAB KLUNGKUNG 106,30 
5106 KAB BANGLI 110,07 
5107 KAB KARANGASEM 109,98 
5108 KAB BULELENG 113,74 
5171 KOTA DENPASAR 110,11 


68 | Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 


TABEL IKK KABUPATEN/ KOTA 2016 


Tabel 4. (Lanjutan) 
KODE KABUPATEN/KOTA IKK 
(1) (2) (3) 

5200 NUSA TENGGARA BARAT 

5201 KAB LOMBOK BARAT 91,05 
5202 KAB LOMBOK TENGAH 85,08 
5203 KAB LOMBOK TIMUR 85,39 
5204 KAB SUMBAWA 87,37 
5205 KAB DOMPU 92,07 
5206 KAB BIMA 89,60 
5207 KAB SUMBAWA BARAT 92,37 
5208 KAB LOMBOK UTARA 81,59 
5271 KOTA MATARAM 91,11 
5272 KOTA BIMA 90,15 
5300 NUSA TENGGARA TIMUR 

5301 KAB SUMBA BARAT 98,55 
5302 KAB SUMBA TIMUR 95,64 
5303 KAB KUPANG 85,95 
5304 KAB TIMOR TENGAH SELATAN 95,68 
5305 KAB TIMOR TENGAH UTARA 89,31 
5306 KAB BELU 89,79 
5307 KAB ALOR 108,35 
5308 KAB LEMBATA 95,90 
5309 KAB FLORES TIMUR 99,33 
5310 KAB SIKKA 92,51 
5311 KAB ENDE 95,47 
5312 KAB NGADA 97,27 
5313 KAB MANGGARAI 97,92 
5314 KAB ROTE NDAO 102,49 
5315 KAB MANGGARAI BARAT 95,82 
5316 KAB SUMBA TENGAH 98,79 
5317 KAB SUMBA BARAT DAYA 98,29 
5318 KAB NAGEKEO 99,77 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | 69 


TABEL IKK KABUPATEN/KOTA 2016 


Tabel 4. (Lanjutan) 
KODE KABUPATEN/KOTA IKK 
(1) (2) (3) 
5319 KAB MANGGARAI TIMUR 97,94 
5320 KAB SABU RAIJUA 111,59 
5321 KAB MALAKA 94,30 
5371 KOTA KUPANG 86,91 


6100 KALIMANTAN BARAT 


6101 KAB SAMBAS 116,96 
6102 KAB BENGKAYANG 110,78 
6103 KAB LANDAK 111,38 
6104 KAB PONTIANAK 114,20 
6105 KAB SANGGAU 114,54 
6106 KAB KETAPANG 116,72 
6107 KAB SINTANG 101,34 
6108 KAB KAPUAS HULU 122,15 
6109 KAB SEKADAU 109,66 
6110 KAB MELAWI 115,41 
6111 KAB KAYONG UTARA 109,87 
6112 KAB KUBU RAYA 109,99 
6171 KOTA PONTIANAK 101,14 
6172 KOTA SINGKAWANG 104,52 


6200 KALIMANTAN TENGAH 


6201 KAB KOTAWARINGIN BARAT 95,64 
6202 KAB KOTAWARINGIN TIMUR 103,86 
6203 KAB KAPUAS 94,64 
6204 KAB BARITO SELATAN 100,20 
6205 KAB BARITO UTARA 97,75 
6206 KAB SUKAMARA 105,93 
6207 KAB LAMANDAU 99,15 
6208 KAB SERUYAN 96,30 
6209 KAB KATINGAN 99,73 


70 | Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 


TABEL IKK KABUPATEN/ KOTA 2016 


Tabel 4. (Lanjutan) 

KODE KABUPATEN/KOTA IKK 
(1) (2) (3) 

6210 KAB PULANG PISAU 101,69 

6211 KAB GUNUNG MAS 104,50 

6212 KAB BARITO TIMUR 99,80 

6213 KAB MURUNG RAYA 111,63 

6271 KOTA PALANGKA RAYA 99,83 


6300 KALIMANTAN SELATAN 


6301 KAB TANAH LAUT 94,11 
6302 KAB KOTA BARU 95,82 
6303 KAB BANJAR 88,97 
6304 KAB BARITO KUALA 97,97 
6305 KAB TAPIN 95,06 
6306 KAB HULU SUNGAI SELATAN 100,25 
6307 KAB HULU SUNGAI TENGAH 99,97 
6308 KAB HULU SUNGAI UTARA 102,20 
6309 KAB TABALONG 98,30 
6310 KAB TANAH BUMBU 99,28 
6311 KAB BALANGAN 100,64 
6371 KOTA BANJARMASIN 99,03 
6372 KOTA BANJAR BARU 99,63 


6400 KALIMANTAN TIMUR 


6401 KAB PASER 108,46 
6402 KAB KUTAI BARAT 105,43 
6403 KAB KUTAI KARTANEGARA 105,94 
6404 KAB KUTAI TIMUR 111,16 
6405 KAB BERAU 102,24 
6409 KAB PENAJAM PASER UTARA 106,61 
6410 KAB MAHAKAM HULU 132,46 
6471 KOTA BALIKPAPAN 110,27 
6472 KOTA SAMARINDA 115,87 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | 71 


TABEL IKK KABUPATEN/KOTA 2016 


Tabel 4. (Lanjutan) 


KODE KABUPATEN/KOTA IKK 
(1) (2) (3) 
6474 KOTA BONTANG 112,86 


6500 KALIMANTAN UTARA 


6501 KAB MALINAU 113,74 
6502 KAB BULUNGAN 116,57 
6503 KAB TANA TIDUNG 154,97 
6504 KAB NUNUKAN 113,84 
6571 KOTA TARAKAN 109,34 


7100 SULAWESI UTARA 


7101 KAB BOLAANG MONGONDOW 104,12 
7102 KAB MINAHASA 105,35 
7103 KAB KEPULAUAN SANGIHE 111,99 
7104 KAB KEPULAUAN TALAUD 118,57 
7105 KAB MINAHASA SELATAN 101,17 
7106 KAB MINAHASA UTARA 102,89 
7107 KAB BOLAANG MONGONDOW 101,78 
UTARA 
7108 KAB KEP. SIAU TAGOLANDANG 111,75 
BIARO (SITARO) 
7109 KAB MINAHASA TENGGARA 99,90 
7110 KAB BOLMONG SELATAN 98,74 
7111 KAB BOLMONG TIMUR 103,46 
7171 KOTA MANADO 97,82 
7172 KOTA BITUNG 108,46 
7173 KOTA TOMOHON 111,03 
7174 KOTA KOTAMOBAGU 105,63 


7200 SULAWESI TENGAH 


7201 KAB BANGGAI KEPULAUAN 102,63 
7202 KAB BANGGAI 94,06 


72 | Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 


TABEL IKK KABUPATEN/ KOTA 2016 


Tabel 4. (Lanjutan) 


KODE KABUPATEN/KOTA IKK 
(1) (2) (3) 
7203 KAB MOROWALI 99,47 
7204 KAB POSO 87,94 
7205 KAB DONGGALA 81,10 
7206 KAB TOLI-TOLI 96,92 
7207 KAB BUOL 98,19 
7208 KAB PARIGI MOUTONG 87,10 
7209 KAB TOJO UNA-UNA 98,94 
7210 KAB SIGI 83,99 
7211 KAB BANGGAI LAUT 105,39 
7212 KAB MOROWALI UTARA 96,21 
7271 KOTA PALU 87,70 


7300 SULAWESI SELATAN 


7301 KAB SELAYAR 92,41 
7302 KAB BULUKUMBA 91,33 
7303 KAB BANTAENG 95,83 
7304 KAB JENEPONTO 98,83 
7305 KAB TAKALAR 91,29 
7306 KAB GOWA 91,44 
7307 KAB SINJAI 101,67 
7308 KAB MAROS 92,39 
7309 KAB PANGKAJENE KEPULAUAN 92,00 
7310 KAB BARRU 88,96 
7311 KAB BONE 95,85 
7312 KAB SOPPENG 94,08 
7313 KAB WAJO 96,44 
7314 KAB SIDENRENG RAPPANG 96,87 
7315 KAB PINRANG 97,23 
7316 KAB ENREKANG 99,37 
7317 KAB LUWU 97,67 
7318 KAB TANA TORAJA 105,35 
7322 KAB LUWU UTARA 97,67 
7325 KAB LUWU TIMUR 101,54 
7326 KAB TORAJA UTARA 104,54 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | 73 


TABEL IKK KABUPATEN/KOTA 2016 


Tabel 4. (Lanjutan) 


KODE KABUPATEN/KOTA IKK 
(1) (2) (3) 
7371 KOTA MAKASSAR 97,89 
7372 KOTA PAREPARE 92,86 
7373 KOTA PALOPO 102,28 


7400 SULAWESI TENGGARA 


7401 KAB BUTON 101,91 
7402 KAB MUNA 101,81 
7403 KAB KONAWE 95,25 
7404 KAB KOLAKA 93,21 
7405 KAB KONAWE SELATAN 96,33 
7406 KAB BOMBANA 101,51 
7407 KAB WAKATOBI 111,65 
7408 KAB KOLAKA UTARA 102,53 
7409 KAB BUTON UTARA 112,53 
7410 KAB KONAWE UTARA 98,06 
7411 KAB KOLAKA TIMUR 89,94 
7412 KAB KONAWE KEPULAUAN 103,01 
7413 KAB MUNA BARAT 107,20 
7414 KAB BUTON TENGAH 105,55 
7415 KAB BUTON SELATAN 111,22 
7471 KOTA KENDARI 97,76 
7472 KOTA BAU-BAU 107,79 


7500 GORONTALO 


7501 KAB BOALEMO 96,01 
7502 KAB GORONTALO 95,37 
7503 KAB POHUWATO 95,85 
7504 KAB BONE BOLANGO 97,06 
7505 KAB GORONTALO UTARA 97,98 
7571 KOTA GORONTALO 94,57 


74 | Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 


TABEL IKK KABUPATEN/ KOTA 2016 


Tabel 4. (Lanjutan) 


KODE KABUPATEN/KOTA IKK 


(1) (2) (3) 


7600 SULAWESI BARAT 


7601 KAB MAJENE 89,61 
7602 KAB POLEWALI MAMASA 90,76 
7603 KAB MAMASA 102,27 
7604 KAB MAMUJU 91,52 
7605 KAB MAMUJU UTARA 92,44 
7606 KAB MAMUJU TENGAH 90,85 


8100 MALUKU 


8101 KAB MALUKU TENGGARA BARAT 117,31 
8102 KAB MAKULU TENGGARA 121,27 
8103 KAB MALUKU TENGAH 109,24 
8104 KAB BURU 111,45 
8105 KAB KEPULAUAN ARU 112,65 
8106 KAB SERAM BAGIAN BARAT 111,43 
8107 KAB SERAM BAGIAN TIMUR 110,65 
8108 KAB MALUKU BARAT DAYA 135,99 
8109 KAB BURU SELATAN 124,27 
8171 KOTA AMBON 110,22 
8172 KOTA TUAL 129,16 
8200 MALUKU UTARA 
8201 KAB HALMAHERA BARAT 124,06 
8202 KAB HALMAHERA TENGAH 126,31 
8203 KAB KEPULAUAN SULA 128,94 
8204 KAB HALMAHERA SELATAN 111,30 
8205 KAB HALMAHERA UTARA 119,53 
8206 KAB HALMAHERA TIMUR 128,18 
8207 KAB PULAU MOROTAI 109,90 
8208 KAB PULAU TALIABU 129,23 
8271 KOTA TERNATE 127,35 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | 75 


TABEL IKK KABUPATEN/KOTA 2016 


Tabel 4. (Lanjutan) 


KODE KABUPATEN/KOTA IKK 
(1) (2) (3) 
8271 KOTA TIDORE KEPULAUAN 128,11 


9100 PAPUA BARAT 


9101 KAB FAK-FAK 144,09 
9102 KAB KAIMANA 131,29 
9103 KAB TELUK WONDAMA 133,24 
9104 KAB TELUK BINTUNI 138,91 
9105 KAB MANOKWARI 123,66 
9106 KAB SORONG SELATAN 121,55 
9107 KAB SORONG 119,68 
9108 KAB RAJA AMPAT 138,52 
9109 KAB TAMBRAW 175,04 
9110 KAB MAYBRAT 146,60 
9111 KAB MANOKWARI SELATAN 134,53 
9112 KAB PEGUNUNGAN ARFAK 203,96 
9171 KOTA SORONG 109,21 


9400 PAPUA 


9401 KAB MERAUKE 179,69 
9402 KAB JAYAWIJAYA 282,04 
9403 KAB JAYAPURA 128,93 
9404 KAB NABIRE 152,00 
9408 KAB YAPEN WAROPEN 144,48 
9409 KAB BIAK NUMFOR 153,00 
9410 KAB PANIAI 215,29 
9411 KAB PUNCAK JAYA 423,41 
9412 KAB MIMIKA 156,16 
9413 KAB BOVEN DIGOEL 181,24 
9414 KAB MAPPI 190,36 
9415 KAB ASMAT 220,75 
9416 KAB YAHUKIMO 229,55 
9417 KAB PEGUNUNGAN BINTANG 379,97 


76 | Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 


TABEL IKK KABUPATEN/ KOTA 2016 


Tabel 4. (Lanjutan) 


KODE KABUPATEN/KOTA IKK 
(1) (2) (3) 
9418 KAB TOLIKARA 351,04 
9419 KAB SARMI 200,31 
9420 KAB KEEROM 157,21 
9426 KAB WAROPEN 154,47 
9427 KAB SUPIORI 160,77 
9428 KAB MEMBERAMO RAYA 182,07 
9429 KAB NDUGA 326,15 
9430 KAB LANNY JAYA 325,28 
9431 KAB MEMBERAMO TENGAH 392,84 
9432 KAB YALIMO 352,28 
9433 KAB PUNCAK 454,67 
9434 KAB DOGIYAI 204,28 
9435 KAB INTAN JAYA 397,57 
9436 KAB DEIYAI 218,81 
9471 KOTA JAYAPURA 150,07 


Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016 | 77 


